Femrograman Berorientasi Objek 

dengan C# 


[Lecture Note Pertemuan ke - 13] 
(Database / Lanjutan) 


Ng Poi Wong, 2020, Sesi 6.b : Database (Lanjutan), Lecture Notes* Femrograman Berorientasi 
Objek dengan C#(IF0058), STMIK Mikroskil Medan, Dikirimkan 02 Maret2020. 

Capaian MK: Mahasiswa dapatmemahami dan mampu memanfaatkan, serta menerapkan 
database dengan ADO.NET 









^^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


DAF1AR19 PEMJ ELASAN SUDE 


Slide 03 s/d 11 [DataGridView].2 

Contoh [Contoh Kasus Sederhana] .3 

Slide 12 s/d 27 [Crystal Report].11 


1 







^^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-03 s/d 11 


> Objek DataGridView merupakan objek kontrol yang khusus digunakan untuk menyajikan data dalam 
bentuk tabel. 

> Untuk mempermudah pengenalan terhadap objek DataGridView yang digunakan, umumnya seorang 
programmer memberikan penyingkatan nama terhadap DataGridView tersebut dengan penyingkatan 
nama "dgv_[nama]”, misalnya "dgvMahasiswa”, "dgvBarang”, dan sebagainya. 

> Berikut penjelasan beberapa Properties yang umum digunakan pada DataGridView : _ 


Properties 

Keterangan 

AllowUserToAddRows 

Mengatur apakah user dapat menambah baris baru atau tidak. 
Bernilai True atau False (Default = True]. 

AllowUserToDeleteRows 

Mengatur apakah user dapat menghapus baris atau tidak. 

Bernilai True atau False (Default = True]. 

AllowUserT oOrderColumns 

Mengatur apakah user dapat mengurutkan daftar atau tidak. 
Bernilai True atau False (Default = False]. 

AllowUserToResizeColumns 

Mengatur apakah user dapat mengatur ukuran lebar dari kolom 
atau tidak. 

Bernilai True atau False (Default = True]. 

AllowUserToResizeRows 

Mengatur apakah user dapat mengatur ukuran lebar dari baris 
atau tidak. 

Bernilai True atau False (Default = True]. 

Columns 

Mengelola kolom dari objek. 

Terdiri dari sejumlah Method untuk mengelola kolom. 

DataSource 

Mengatur sumber data yang akan ditampilkan. 

MultiSelect 

Mengatur mode multi-select (bisa memilih lebih dari 1 baris] pada 
daftar. 

Bernilai True atau False (Default = True]. 

SelectionMode 

Mengatur mode pemilihan data oleh user pada objek. 

Bernilai CellSelect, FullRowSelect, FullColumnSelect, 

RowHeaderSelect, atau ColumnHeaderSelect (Default = 
RowHeaderSelect], 


2 

















^^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


CONTOH KASUS SEDERHANA 


Untuk contoh kasus sederhana dari penggunaan objek DataGridView, dapat dilihat contoh berikut: 

1. Database dan tabel yang digunakan adalah database "dbTesting” dan tabel "tblMhs” yang telah dibuatkan 
dari Contoh Kasus Sederhana-1 dari Lecture Note Sesi 6.a (Database). 

2. Tampilan program yang digunakan adalah sama dengan tampilan dari Contoh Kasus Sederhana-2 dari 
Lecture Note Sesi 6.a (Database) dengan tambahan 1 (satu) objek DataGridView, yakni: 




Forml 







NIM : 

Cari 



Nama : 

Nilai : 0 

_ M 



^ Baru 

Simpan 

Edit 

Hapus ^ 


Objek yang sama 
dengan Contoh Kasus 
Sederhana-1 & 2 dari 
LN Sesi 6.a-Database 

dgvMhs 


i 


3. Untuk masing-masing objek dari rancangan tampilan adalah sama dengan keterangan Properties dari 
Contoh Kasus Sederhana-2 dari Lecture Note Sesi 6.a (Database) dengan tambahan Properties untuk 1 
(satu) objek DataGridView "dgvMhs” berikut: 



4. Tampilan program tetap memiliki deklarasi pada header yakni: 

using System.Data.SqlClient; 

5. Tampilan program memiliki deklarasi variable global yakni: 

SqlConnection conn; 

SqlDataAdapter da; 

DataSet ds; 

Dideklarasikan 3 (dua) buah objek untuk keperluan koneksi, DataAdapter, dan DataSet. 


3 






















^^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


CONTDH KASUS SEDERHANA 


6. Untuk masing-masing objek dari rancangan tampilan tersebut, memiliki Event dengan perubahan kode 
program sebagai berikut: 

a. Event "Load” dari Form : 

conn = new SqlConnection( "Server = localhost; 

Data Source = localhostWc nama DataSource >: 
Database = dbTesting; 

Integrated Security = SSPI"); 

conn.OpenQ; _ 

da = new SqlDataAdapter( "Select * From tblMhs", conn); 
ds = new DataSet(); 
da.Fill(ds, "Mhs"); 
mskNIM.Mask = "000000000"; 
nudNilai.Minimum = 0; 
nudNilai.Maximum = 100; 


_ j_ 

Perubahan/ 

i Tambahan Kode 

] Program dari Contoh 

1 KasusSederhana-2 
— — — — — — 


Penjelasan dari kode program yang berubah di atas adalah : 

> Perubahan/tambahan potongan kode program bagian atas : 

Membuat objek SqlDataAdapter “da" beserta menyatakan perintah SQL berupa INSERT 
untuk mengambil semua record dari tabel "tblMhs” melalui koneksi SqlConnection 
"conn”. 

Membuat objek DataSet "ds”. 

Menyimpan hasil query dari SqlDataAdapter "da” di atas ke dalam DataSet "ds” dengan 
nama tabel "Mhs”. 

> Tambahan potongan kode program bagian bawah : 

Mengatur beberapa nilai properties dari DataGridView "dgvMhs”, yang meliputi: 

• Tidak dapat menambahkan baris baru 

• Tidak dapat menghapus baris 

• Bersifat Read-Only 

• Jika user memilih record, maka akan terpilih (highlight] pada 1 (satu] baris 
keseluruhan. 

• Tidak dapat memilih lebih dari 1 (satu] baris 

• Data/record yang ditampilkan ke dalam DataGridView "dgvMhs” adalah bersumber 
dari tabel "Mhs” yang ada di dalam DataSet "ds” 


dgvMhs.AllowllserToAddRows = false; 
dgvMhs. AllowllserToDeleteRows = false; 
dgvMhs.Readonly = true; 
dgvMhs.SelectionMode = 

DataGridViewSelectionMode .FullRowSelect; 
dgvMhs.MultiSelect = false; 

dgvMhs.DataSource = ds.Tables["Mhs"]; _ 

btnBaru Click(null, null); 


4 










^^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


CONTOH KASUS SEDERHANA 


b. Event "Click” dari Button "btnBaru”: 

Tidak ada perubahan. Semua kode program pada event ini tetap sama dengan Contoh Kasus 

Sederhana-1. 

c. Event "TextChanged" dari MaskedTextBox "mskNIM”: 

Tidak ada perubahan. Semua kode program pada event ini tetap sama dengan Contoh Kasus 

Sederhana-1. 

d. Event "Click” dari Button "btnCari”: 

bool noData = true; 

if (dgvMhs.Rows.Count > 0) 

for (int i = 0; i < dgvMhs.Rows.Count; i++) 

if (dgvMhs[0, i].Value.ToString() == mskNIM.Text) { 
txtNama.Text = dgvMhs[l, i].Value.ToString(); 
nudNilai.Value = Convert. ToDecimal(dgvMhs[2j i].Value); 
btnSimpan.Enabled = false; 
btnEdit.Enabled = true; 
btnHapus.Enabled = true; 
dgvMhs.Rows[i].Selected = true; 
noData = false; 
break; 

> 

else 

noData = true; 

if (noData) { 

txtNama.Clear(); 
nudNilai.Value = 0; 
btnSimpan.Enabled = true; 
btnEdit.Enabled = false; 
btnHapus.Enabled = false; 

> 

txtNama.Enabled = true; 

nudNilai.Enabled = true; 


5 




*^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


CONTDH KASUS SEDERHANA 


Penjelasan untuk kode program di atas adalah : 

> Untuk potongan kode program : 

bool noData = true; 
if (dgvMhs.Rows.Count > 0) 

for (int i = 0; i < dgvMhs.Rows.Count; i++) 

if (dgvMhs[0, i].Value.ToString() == mskNIM.Text) { 
txtNama.Text = dgvMhs[l, i] .Value.ToStringQ; 
nudNilai.Value = Convert. ToDecimal(dgvMhs[2 J i].Value); 
btnSimpan.Enabled = false; 
btnEdit.Enabled = true; 
btnHapus.Enabled = true; 
dgvMhs.Rows[i].Selected = true; 
noData = false; 
break; 

> 

else 

noData = true; 

Dideklarasikan 1 (satu] variabel "noData” dengan nilai awal adalah TRUE (menyatakan pada 
kondisi awal, bahwa belum ada data yang ditemukan]. 

Jika DataGridView "dgvMhs” memiliki jumlah baris minimal 1 [satu] baris, maka : 

Lakukan perulangan mulai dari variabel "i” = 0 s/d "i” < jumlah baris yang ada pada 
DataGridView "dgvMhs”, dimana untuk setiap perulangan dilakukan : 

Jika nilai dari DataGridView "dgvMhs” pada kolom indeks ke-0 (kolom pertama 
yakni kolom "NIM”] & baris indeks ke-"i” adalah bernilai sama dengan nilai dari 
MaskedTextBox "mskNIM”, maka : 

TextBox "txtNama” diisikan dengan nilai dari DataGridView "dgvMhs” kolom 
indeks ke-1 (kolom ke-2 yakni kolom “Nama"] & baris indeks ke-"i”. 
NumericUpDown "nudNilai” diisikan dengan nilai dari DataGridView 
"dgvMhs” kolom indeks ke-3 (kolom ke-2 yakni kolom "Nilai”] & baris indeks 
ke-"i”. 

Mengnon-aktifkan Button "btnSimpan”. 

Mengaktifkan Button "btnEdit”. 

Mengaktifkan Button "btnEdit”. 

Baris ke-"i” dari DataGridView "dgvMhs” diset tampilannya menjadi terpilih 
(highlight], 

Variabel "noData” akan diset nilainya menjadi FALSE (menyatakan bahwa data 
telah ditemukan]. 

Hentikan proses perulangan & lanjut ke statement berikutnya setelah 
perulangan. 

Jika tidak, maka variabel "noData” akan tetap diset nilainya adalah TRUE (menyatakan bahwa 
data tidak ditemukan]. 


6 




^^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


CONTDH KASUS SEDERHANA 


> Untuk potongan kode program : 

if (noData) { 

txtNama.Clear(); 
nudNilai.Value = 0; 
btnSimpan.Enabled = true; 
btnEdit.Enabled = false; 
btnHapus.Enabled = false; 

> 

txtNama.Enabled = true; 
nudNilai.Enabled = true; 

Jika variabel "noData” bernilai TRUE, maka : 

Membersihkan isi dari TextBox "txtNama”. 

Menset nilai menjadi 0 pada NumericUpDown "nudNilai”. 

Mengaktifkan Button "btnSimpan". 

Mengnon-aktifkan Button "btnEdit”. 

Meng non-aktifkan Button "btnEdit”. 

Kemudian Mengaktifkan TextBox "txtNama”, dan NumericUpDown "nudNilai”. 

e. Event "Click” dari Button "btnSimpan” : 

string sql = String. Format( 

"Insert Into tblMhs Values ('{0}', '{1}', {2})", 
mskNIM.Text, txtNama.Text, nudNilai.Value); 
da.InsertCommand = new SqlCommand(sql, conn); 
int status = da.InsertCommand.ExecuteNonQuery(); 
if (status > 0) 

MessageBox.Show("Data Tersimpan", "Simpan"); 
else 

MessageBox.Show("Gagal Disimpan", "Simpan"); _ 

ds.Tables[ "Mhs"] .Clear(); 

da.SelectCommand = new SqlCommand("Select * From tblMhs", conn); 
da.Fill(ds, "Mhs"); 

btnBaru_Click(null, null); I 

_i_ 

Tambahan Kode Program dari i 

i _ Contoh_Kasus Sederhana-2_ 

Penjelasan dari tambahan kode program di atas adalah : 

Dibersihkan/dihapus semua record dari tabel "Mhs” yang berada di dalam DataSet "ds”. 
Melalui method SelectCommand dari SqlDataAdapter "da”, dinyatakan ulang kembali 
perintah SQL berupa SELECT untuk mengambil semua record dari tabel "tblMhs” melalui 
koneksi SqlConnection "conn”. 

Menyimpan ulang kembali hasil query dari SqlDataAdapter "da” di atas ke dalam DataSet 
"ds” dengan nama tabel "Mhs". 


7 







*^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


CONTOH KASUS SEDERHANA 


f. Event "Click” dari Button "btnEdit”: 
string sql = String. Format( 

"Update tblMhs Set Nama = '{0}', Nilai = {1} Where NIM = '{2}'", 
txtNama.Text, nudNilai.Value, mskNIM.Text); 
da.UpdateCommand = new SqlCommand(sql, conn); 
int status = da.UpdateCommand. ExecuteNonQueryQ; 
if (status > 0) 

MessageBox.Show("Data Teredit", "Edit"); 
else 

MessageBox.Show("Gagal Diedit", "Edit"); _ 

ds.Tables[ "Mhs"] .Clear(); 

da.SelectCommand = new SqlCommand( "Select * From tblMhs", conn); 
da.Fill(ds, "Mhs"); 

btnBaru_Click(null, null); ^ 

j Tambahan Kode Program dari i 
i _ ContohKasus Sederhana-_2_[ 

Penjelasan dari tambahan kode program di atas adalah : 

Dibersihkan/dihapus semua record dari tabel "Mhs” yang berada di dalam DataSet "ds”. 
Melalui method SelectCommand dari SqlDataAdapter "da”, dinyatakan ulang kembali 
perintah SQL berupa SELECT untuk mengambil semua record dari tabel "tblMhs” melalui 
koneksi SqlConnection "conn”. 

Menyimpan ulang kembali hasil query dari SqlDataAdapter "da” di atas ke dalam DataSet 
"ds” dengan nama tabel "Mhs”. 


8 







^^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


CONTDH KASUS SEDERHANA 


g. Event "Click” dari Button "btnHapus” : 

string sql = String. Format( 

"Delete From tblMhs Where NIM = '{0}'", mskNIM.Text); 
da.DeleteCommand = new SqlCommand(sql, conn); 
int status = da.DeleteCommand.ExecuteNonQuery(); 
if (status > 0) 

MessageBox.Show("Data Terhapus", "Hapus"); 
else 

MessageBox.ShowCGagal Dihapus". "Hapus"); _ 

ds.Tables["Mhs"].ClearQ; 

da.SelectCommand = new SqlCommand("Select * From tblMhs", conn); 

da.Fill(ds, "Mhs"); __ 

btnBaru_Click(null, null); 

j Tambahan Kode Program dari i 
L _ Contoh_Kj!Sus Sederhana-_2_ | 

Penjelasan dari tambahan kode program di atas adalah : 

Dibersihkan/dihapus semua record dari tabel "Mhs” yang berada di dalam DataSet "ds”. 
Melalui method SelectCommand dari SqlDataAdapter "da”, dinyatakan ulang kembali 
perintah SQL berupa SELECT untuk mengambil semua record dari tabel "tblMhs” melalui 
koneksi SqlConnection "conn”. 

Menyimpan ulang kembali hasil query dari SqlDataAdapter "da” di atas ke dalam DataSet 
"ds” dengan nama tabel "Mhs”. 

h. Event "CellDoubleClick” dari DataGridView "dgvMhs” : 

mskNIM.Text = dgvMhs[0, dgvMhs.SelectedRows[0].Index].Value.ToStringQ; 
btnCari_Click(null, null); 

Penjelasan untuk kode program di atas adalah : 

MaskedTextBox "mskNIM” diisikan dengan nilai dari DataGridView "dgvMhs” pada kolom 
indeks ke-0 (kolom pertama yakni kolom "NIM”] & baris dengan posisi indeks yang sedang 
terpilih (highlight]. 

Memanggil prosedur event "Click” dari Button "btnCari”. 


9 







^^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


CONTDH KASUS SEDERHANA 


7. Dari contoh kasus sederhana ini, jika setelah selesai dirancang dan dituliskan kode program untuk 
Event yang ada di atas, maka akan memiliki tampilan video sebagai berikut: 




Fcrrr 


HIM i | l Cari 

Nana : 

Nilai : 0 7] 

Baru 

NIN Nara Nilai 



ICC V, - 


Note : Memerlukan Adobe Flash Player untuk dapat memutar video di atas. 


10 












*^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-12 s/d 27 


> Crystal Report merupakan fitur khusus untuk merancang laporan (report] dari SAP yang tersedia 
secara terpisah dari Microsoft Visual Studio. 

> Dikarenakan Crystal Report tidak tersedia secara default pada Microsoft Visual Studio, maka harus di- 
unduh manual (GRATIS] melalui link : 

https://wiki.scn.sap.com/wiki/displav/B0BI/Crvstal+Reports%2C+Developer+for+Visual 

+Studio+Downloads 

> Di dalam link tersebut tersedia sejumlah versi Crystal Report yang disesuaikan dengan versi dari 
Microsoft Visual Studio & versi Services Pack yang disesuaikan dengan Microsoft Visual Studio pada 
PC/Laptop anda. 

> Setelah Crystal Report terinstall, maka fitur Crystal Report telah dapat digunakan di dalam Microsoft 
Visual Studio. Untuk memastikan apakah Crystal Report telah terinstall atau tidak, dapat dilakukan 
langkah : 

1. Buat/buka 1 (satu] WindowsFormsApplication, 

2. Pilih menu Project | Add New Item, atau klik kanan nama Projects pada jendela Solution Explorer, 
pilih menu Add | New Item, maka akan muncul jendela Add New Item, kemudian pada sisi kiri, pilih 
sub menu Reporting, dan pada sisi tengah tampilan akan ada pilihan Crystal Reports. 



11 
























^^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-12 s/d 27 


3. Selain itu, pada tampilan View Designer, masuk ke ToolBox, kemudian pada kategori Reporting, 
harusnya telah tersedia 2 (dua] objek baru, yakni: 

a. CrystalReportViewer 

b. CrystalReportDocument 


Toolbox 

▼ -u X 

Search Toolbox 

P- 

> All Windows Forms 


> Common Controls 


|> Containers 


> Menus & Toolbars 


> Data 


> Components 


|> Printing 


t> Dialogs 


a Reporting 

Pointer 


[^il ReportViewer 



f ^| CrystalReportViewer 
^ CrystalReportDocument 


> WPF InteroperaFITty - " 

> Visual Basic PowerPacks 
a General 


> Untuk menggunakan Crystal Report, terdapat 3 (tiga] tahapan yang harus dilakukan, yakni: 

1. Koneksi Database, dimana koneksi Connection String tidak bisa secara langsung digunakan oleh 
Crystal Report, tetapi harus mengkoneksi ulang. 

2. Desain Laporan, dimana rancangan/desain laporan hanya berupa template saja, tidak bisa secara 
langsung menyajikan laporan dengan data asli kepada user. 

3. Penyajian Laporan, dimana akan dilakukan proses penyajian laporan dari desain laporan ke dalam 
aplikasi, sehingga user dapat melihat laporan yang telah dirancang melalui aplikasi Visual Studio 
(dalam hal ini adalah Visual C#]. 

> Untuk penjelasan cara merancang dan penggunaan dasar dari Crystal Report, akan dijelaskan melalui 

video YouTube berikut: 

1. Perancangan & penggunaan Crystal Report Dasar : https://voutu.be/4CpMR7vlHV8 

2. Perancangan & penggunaan Crystal Report Lanjutan (menggunakan fitur Group] : 
https://voutu.be/cIcK7zmnDXs 


12 











*^MIKROSKIL 


Pemrog. Berorientasi Objekdengan C#(Rertemuan ke -13) 


PENJ ELASAN DARI SUDE ke-12 s/d 27 


> Dari ke-2 (dua] video YouTube di atas, database & tabel yang digunakan pada template desain dari 
Crystal Report tersebut adalah dipanggil langsung dari ruang kerja desain Crystal Report ke DBMS 
terkait. Dalam hal ini, aplikasi yang dirancang untuk memanggil laporan Crystal Report hanya berfungsi 
sekedar menampilkan saja, tidak ada interaksi berupa input suatu nilai seperti parameter atau filter 
tertentu untuk keperluan proses penyaringan data laporan yang diinginkan. 

> Untuk dapat membuat aplikasi yang menerima input suatu nilai dari user untuk keperluan proses filter 
ke dalam laporan dengan data yang kita inginkan sendiri, maka database & tabel yang dipanggil pada 
saat merancang template Crystal Report, wajib menggunakan DataSet visual. Untuk contoh 
perancangan dan penggunaan dari DataSet visual untuk keperluan template Crystal Report, akan 
dijelaskan melalui video YouTube berikut: https://voutu.be/PSAtspBFv98 


13 





